Arti ilah (sesembahan) 

Dialah Allah yang tiada sesembahan haq kecuali Dia (QS. A1 Hasyr: 22)— 

Ilah (sesembahan): 

Yaitu yang disembah dan yang ditaati; yang berhak untuk disembah Sembahlah Allah 
dan jangan sekutukan sesuatu denganNya(QS. An Nisa: 36) 

Arti "Laa ilaaha illallah" 

Tiada sesembahan yang haq kecuali Allah: la adalah kalimat tauhid yang murni, 
kewajiban terbesar yang diperintahkan Allah, dan ia di dalam Islam ibarat kepala di 




